BAB 03 


SY 





Pbnalisis Regresi 


Analisis regresi merupakan salah satu alat statistika yang sangat 
populer digunakan user dalam mengolah data statistika. Analisis 
regresi digunakan untuk mengetahui hubungan satu atau lebih 
variabel tergantung (dependent variable) terhadap satu atau lebih 
variabel bebas (independent variable). Dalam Bab 3 ini akan dibahas 
mengenai regresi berganda dan regresi dengan bentuk polynomial. 
Regresi berganda terjadi apabila variabel bebasnya lebih dari satu 
variabel, sedangkan regresi polinomial apabila bentuk modelnya 
sudah berderajat lebih dari satu. 


REGRESI BERGANDA 


Jika terdapat k variabel bebas, x dan Y merupakan variabel 
tergantung, maka diperoleh model linier dari regresi berganda seperti 
rumus (3.1). 


Y Pot Bin HA A4 Pxi te (3.1 


ApLikKasSi REGRESI BERGANDA 


Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh panjang 
kabel (x,) dan jenis kabel (x,) terhadap kekuatan daya tarik kabel 


(» ). Eksperimen dilakukan dengan mengukur secara acak 25 kabel 
dan diperoleh data seperti Tabel 3.1 (Douglas & George, 2003). 


23 


Tabel 3.1 Data Aplikasi Regresi Berganda 


nol: ja ja fnolo ja ja 
hojsos ja Iso Jua oreo fa jaw 
2 usa Ino ps Pars fa jas 
aa Tasoo fio Tes fair Tesonfao Tao 
Sasono Tes Das Dosa Tas 
sa isseja Teo Pos Taasa io Tao 


pjunja Po jajan js jza 


pass oa ena fo Tsro 
tojas ja Teo Pa Jaa Tao 
In roeja Tan Par Jana fe Tio 
Sa eoo jan Paso Ps Jana Ja Ta 
bagas Tao 





Dengan menggunakan data Tabel 3.1 akan dilakukan analisis regresi 
menggunakan tingkat signifikansi 55. 


Penyelesaian 


Dalam aplikasi regresi berganda di atas, langkah-langkah dalam pe- 
nyelesaian menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut. 


PENDEFINISIAN VARIABEL DATA 


Perhatikan Tabel 3.1 terdapat 4 variabel data, yaitu No, y, x,, x,. 
Jadi akan didefinisikan terlebih dahulu variabel-variabel tersebut. 

1. Buka PASW 18. 

2. Buka window PASW Data Editor — Variable View. 


Variabel data: No, isikan pada baris 1. 


24 


Name: No 

Decimals: O, abaikan kolom yang lain. 
") Variabel data: y, isikan pada baris 2. 

Name: y 

Decimals: 2, abaikan kolom yang lain. 
—) Variabel data: x1, isikan pada baris 3. 

Name: x1 

Decimals: O, abaikan kolom yang lain. 
—) Variabel data: x2, isikan pada baris 4. 

Name: x2 

Decimals: O, abaikan kolom yang lain. 


Window PASW Data Editor - Variable View tampak seperti berikut. 


FA “Untitled1 (DataSetO) - PASW Statistics Data Edi 





File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilitiez 


AH sa Yi Mn 








No Numeric 
Y Numeric 
x1 Numeric 
x? Mumeric 


| Name Type Width | Decimals Label 
, 
2 
3 
4 


2g | S9 | 09 | 09 
Sl. 


Gambar 3.1 Variable View aplikasi regresi berganda 


INPUT VARIABEL DATA 


Setelah variabel data didefinisikan, langkah selanjutnya memasukkan 
data sesuai dengan Tabel 3.1. 


1. Buka PASW Data Editor - Data View. 


2. Masukkan data sesuai dengan Tabel 3.1 sehingga PASW Data 
Editor — Data View nampak seperti Gambar 3.2. 


25 


FF “Untitled1 (DataSetOJ - PASW Statistics Data Editor 


File Edit View Data Transform Analyze DirectMarketing G 


ado Wo Ehi 





| No y x1 x2 

1 1 9.95 2 50 
2 2 24.45 8 110 
3 3 31.75 11 120 
4 4 35.00 10 550 
5 5 25.02 8 295 
8 6 16.86 4 200 
7 7 14.38 2 375 
8 8 9.60 2 52 
9 9 24.35 9 100 
1 10 27.50 8 300 
to 11 17.08 4 412 
12 12 37.00 11 400 
13 13 41.95 12 500 
14 14 11.66 2 360 
15 15 21.65 4 205 
16 16 17.89 4 400 
17 17 69.00 20 600 
18 18 10.30 1 585 
19 19 34.93 10 540 


Gambar 3.2 Data View aplikasi regresi berganda 


3. Simpan data yang sudah dimasukkan dengan nama: Aplikasi 
Regresi Berganda. Data dapat dibuka pada Bonus CD dengan 
nama Aplikasi Regresi Berganda.sav. 


AnNaruisis PASW 


Untuk menganalisis dengan PASW, user dapat melakukannya, baik 
dari window aktif Variable View, Data View, maupun Data Viewer. 


1. Klik menu Analyze-Regression-Linear.... 




















&— | Ad ai Reports , ana 
AHA | AA 
2 — Descriptive Statistics , 4 
Tables , 
No y Compare Means » har var ar 
1 J 1 9. General Linear Model , 
- £ 244  GeneralizedLinear Models ? 
3 3 319 Mixed Models , 
sa 4 35. Correlate » 
2 : Lan Regression P | fa Linear.. 
6 6 16.4 Logli b — 
7 7 141 ognear IBI Curve Estimation... 
- Neural Networks , a : 
8 8 gd Partial Least Sguares... 
Classity , 
9 9 243 Bi 3 Binary Logistic... 
Dimension Reduction , 
10 10 27.4 TER 5 El muttinomial Logistic... 
1 " 17 Sana 2 LI Rordinal... 








Gambar 3.3 Analyze-Regression-Linear... 


26 


Dari langkah 1 akan muncul kotak dialog Linear Regression. Isikan: 


D Dependent: y, dengan cara arahkan kursor ke # y kemudian 
klik $# sehingga y masuk ke kotak Dependent. 


D Independent (s): x1, dengan cara arahkan kursor ke #1 lalu 


klik Mt sehingga x1 masuk ke kotak Independentis). 
Lakukan dengan cara yang sama untuk variabel x2. 


» Case Labels: No, dengan cara arahkan kursor ke & No 
kemudian klik "# sehingga No masuk ke kotak Case Labels. 


Tampilan kotak dialog Linear Regression seperti Gambar 3.4. 





2 
Ff Linear Regression (eco 








we An Statistics... | 
y 
Plots... 
Block1of1 - 
Save... 

— Options... 
Independentis): 
? Bootstrap... 











Method: (Enter 3 


Selection Variable: 
PA 


Case Labels: 
No 


WLS Weight: 
ai 











Gambar 3.4 Linear Regression 


2. Klik Statistics... 
D Klik Estimates. PASW memberikan default Estimates. 
Klik Model fit. PASW memberikan default Model fit. 
D Klik Confidence Interval. 
» Klik Continue. 


27 


3. 


4. 


28 


rRegression Coefficients7 IM Model fit 
MM! Estimates "| R sguared change 


MH! Confidence intervals | ("| Descriptives 


eve : art ang partial correlatlons 
Level(96) ("| Part and partial lati 


F) Covariance matrix ("J Collinearity diagnostics 














rResiduals 


(") Durbin-Watson 


standard deviations 














Gambar 3.5 Linear Regression: Statistics 


Klik Plots... sehingga muncul kotak dialog Linear Regression: 
Plots. 
D Klik Normal probability plot. 
— Klik Continue. 
An 


rScatter 1 of 1 





Previous 











rStandardized Residual Plots 


(" Histogram 
IM! Normal probability plot 














Gambar 3.6 Linear Regression: Plots 
Klik Save... sehingga muncul kotak dialog Linear Regression: 
Save. 
D Klik Unstandardized pada kotak Residual. 
» Klik Continue. 


335) Linear Regression: save Wa ak 0 ” (ewe: 


Predicted Values Residuals 

F Unstandardized MW Unstandardized 
(C! Standardized (CC! Standardized 
("J Adjusted ("J Studentized 

(CJ S.E. of mean predictions (C1 Deleted 


(") Studentized deleted 


Distances Influence Statistics 

(") Mahalanobis ("J DfBeta(s) 

(CF Cook's |“) Standardized DfBeta(s) 
(" Leverage values (CJ ofFit 

Prediction Intervals (1 Standardized DfFit 


A Mean T Individual (CC! Covariance ratio 


Confidence Interval: Ob 
Coefficient statistics 


(" Create coefficient statistics 


@ 





Export model information to XML file 


(——ern 


Mi! Include the covariance matrix 


| Continue | Cancel Help 








Gambar 3.7 Linear Regression: Save. 


Klik OK. 


6. Output. Hasil output dapat dibuka pada Bonus CD dengan nama 
Aplikasi Regresi Berganda.spv. 


Output 1 


Regression 


Wariables Entered'Removed? 


Model vVariables VYariables 
Entered Removed Method 





Ga ama 


2. All reguested variables entered. 
ah. Dependent Variable: v 


Model Summary 


Adjusted FR Std. Error of 
R Sguare Sguare the Estimate 





a. Predictors: i(Constant), X4, x1 


b. Dependent Variable: y 


29 


Output 2 


ANOVA 


Sum of 
Sguares Mean Sguare 


Regression 5990.771 2995.386 | 572167 Tar 
Residual 115173 5.239 
Total #105.945 


a. Predictors: (constant), x2, x1 





bh. Dependent Variable: v 


Output 3 


Coefficients? 


Model Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 45.08 Confidence Interval for 6 
t Sig 


kconstanti 2.264 1.060 . 044 D65 442 
x1 2744 Da4 428 D00 2.550 2438 
X2 M3 03 142 D0 DOF M8 


a. Dependent Variable: y 





Output 4 


Residuals Statistics” 
na LT UN ak Deen 
Predicted Yalue EAST H4.6634 24.0528 15. 79922 
Residual -3.Bh500 504093 DooO0 2A 4064 


Sid. Predicted Walue “1.307 2.239 DO0 1.000 
Sid. Residual -1.639 25393 DO0 Pakar 


a. Dependent Variable: y 





30 


Output 5 
Charts 


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 


Dependent Variable: y 


Expected Cum Prob 





0.0 0.2 04 0.6 0.8 1.0 
Observed Cum Prob 


Output 6 


FF “Aplikasi i 
File Edit View Data Transform Analyze DirectMarketing Graphs Utilities 














1 1 995 2 50 157128 
2 2 24 45 8 110 A 14601 
3 3 31.75 11 120 -2.20409 
4 4 35.00 10 550 -1.59678 
5 5 25.02 8 295 -2 89365 
6 6 16.86 4 200 111357 
4 x 14 38 Fi 375 192974 
8 8 960 2 52 119622 
9 9 24 35 9 100 -3 86500 
10 10 27.50 8 300 - 47629 
11 11 17.08 4 412 A.32233 
12 12 37.00 11 400 - 46188 
13 13 4195 12 500 49107 
14 14 11.66 360 -60234 
15 15 21.65 4 205 5 84093 
16 16 17.89 4 400 - 36199 
17 17 69.00 20 600 4 33413 
18 18 10.30 1 585 -2 03683 
19 19 34 93 10 540 A 54151 
gi an AK KO AK YEN nan4 


7. Analisis dan interpretasi 


Output 1. Perhatikan tabel pertama output 1 adalah tabel Variable 
Entered/Removed, nampak bahwa dengan menggunakan metode 
Enter terdapat dua variabel yang masuk (Entered) ke dalam model 
(1), yaitu x1 dan x2, dengan variabel dependen adalah y. 

Tabel kedua adalah Model Summary. Dari tabel ini diperoleh 


koefisien determinasi dari regresi ganda (IR Sguare| R”-0.981. 
Dengan kata lain, sebesar 98.146 variabilitas kekuatan daya tarik y 


dapat dijelaskan oleh model dengan panjang kabel (x,) dan jenis 
kabel (x, ) sebagai variabel bebasnya. 


Permasalahan yang sering muncul dalam analisis regresi, biasanya 
semakin banyak variabel bebas yang masuk dalam model (1) akan 


membuat R? semakin besar. Hal ini membuat bias karena akan sulit 


menentukan peningkatan besaran R? karena adanya variabel bebas 
yang masuk ke dalam model atau karena sebab lain. Karena itulah 


banyak user analisis regresi yang menggunakan R” yang diperbaiki 
atau Rey . Dari tabel Model Summary diperoleh Ry —0.97/9. 


Output 2. Perhatikan output 2, Tabel ANOVA digunakan untuk 
melakukan uji signifikansi dari regresi. Dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 


HB 20 51,2. 


Dipilih tingkat signifikansi 55. 


TABEL ANAVA 


ANOVA 


Pe 
SyUsres df Mean Sguare E i 
5990771 2995386 | 572167 0003 





Residual 115173 5.235 
Total 6105.945 
a. Predictors: iconstant), x2, #1 


h. Dependent Variable: v 


32 


Perhatikan kolom Sig. diperoleh  Sig.-0.000. Karena 
a@ — 0.05 » Sig —0.000 maka H, ditolak. Dengan kata lain, kekuatan 
daya tarik y berhubungan linier dengan panjang kabel (x,) dan 
jenis kabel (x, ). 


Dari output 2 juga dapat ditentukan estimasi dari nilai o', 
merupakan jumlah kuadrat sesatan dibagi dengan derajat bebas 


sesatan. Dari Tabel ANOVA diperoleh &” -— —— 55.235. 


Output 3. Perhatikan output 3, dari Tabel Coefficients. 


Coefficients? 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients T 95.08 Confidence Interval for 8 





1 (Constant 2.264 1.060 2136 044 4.462 
x1 2.744 094 928 29.343 .D00 
x2 013 003 142 Bt 4477 Ka 
Ng”, J 


aNDependent Variable: y 








Dari Tabel Coefficients kolom Unstandardized Coefficients B, 
diperoleh model regresi untuk kasus aplikasi regresi berganda seperti 
persamaan (3.21. 


)—2.26442.744x1#0.013x2 (3.21 


Dengan bentuk lain (3.2| dapat ditulis seperti (3.3). 


Kekuatan daya tarik - 2.264 4 2./44 panjang kabel - 
0.013 jenis kabel (3.3) 


Dari (3.3), dapat dianalisis bahwa kekuatan daya tarik kabel 
berhubungan linier positif dengan panjang kabel dan jenis kabel. 
Artinya, semakin panjang dan semakin bagus kualitas kabel akan 
berpengaruh positif terhadap daya tarik kabel. 


Selanjutnya dapat diperhatikan kolom t dan Sig. untuk menguji 
koefisien regresi secara individual. Misal, user ingin menguji koefisien 
untuk koefisien x, maka dilakukan langkah-langkah berikut: 


H,:B85 #0 


Dipilih tingkat signifikansi 55. 


33 


Perhatikan kolom t dan Sig. diperoleh t-4.47/ dan Sig.-0.000. 
Karena a -0.05 »Sig —0.000 maka H, ditolak. Dengan kata lain, 


user dapat membuat kesimpulan bahwa variabel x, berkontribusi 


secara signifikan dalam model (3.2) atau (3.3). Dengan cara yang 
sama, user dapat melakukan uji koefisien regresi x, dan konstan. 


Dari kolom t dan Sig. nampak bahwa untuk konstanta maupun 
koefisien regresi x, sama-sama mempunyai kontribusi secara 


signifikan ke dalam model (3.2) atau (3.3). 


Dari kolom 954 Confidence Interval for B diperoleh interval 
konfidensi 954 untuk masing-masing koefisien regresi sebagai 
berikut: 


0.065 £ By £ 4.462 
2.550 £ P, £ 2.938 
0.007 £ 8, «0.018 


Output 4. Output 4 merupakan tabel berisi ukuran statistika residual 
e, — y, — »,. Nilai penghitungan residual diperlihatkan secara lengkap 


pada output 6. Pada Tabel Residual Statitics, nampak bahwa nilai 
residual paling rendah sebesar -3.865 dan terbesar sebesar 5.8093. 
Nilai penduga terendah sebesar 8.3787 dan terbesar 64.6659. 


Output 5. Output 5 adalah plot kenormalan dari variabel tergantung 
y. Dari plot Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
nampak bahwa sebaran data berada pada persekitaran garis. Hal ini 
bisa jadi indikator bahwa asumsi kenormalan dipenuhi. Namun, 
sesungguhnya asumsi kenormalan tidak bisa ditentukan hanya dari 
visualisasinya saja, perlu uji kenormalan yang dapat menjamin 
keterpenuhinya asumsi kenormalan. 


Output 6. Output 6 merupakan hasil olah data PASW analyze- 
Regression-Linear-Save-Unstandardized. Hasil output tidak muncul 
pada window viewer melainkan pada window PASW Statistics Data 
Editor seperti output 6. 


34 


Ff “Aplikasi Regresi Berganda.sav (DataSeti) IPASW Statistics Data Edito 
File Edit View Data Transform Analyze DirectMarketing Graphs Utilities Add-c 


ba ga Sanu 













360 
O 





16 17.89 4 400 


ah Il mh II ah II ab II Jb || ab II ab || mb II ab Il cd 

Ja saanan Safa mall 
4 
S 





17 69.00 20 600 
18 10.30 1 585 
19 34 93 10 540 
an an AR KO AK IEN 


Apabila user melihat kembali analisis dari output 4, nilai residual 
minimum sebesar -3.865. Maka pada output 6 dapat diketahui nilai 
residual terjadi pada respon kabel no. 9, dengan respon kekuatan 
daya tarik sebesar 24.35 dan panjang kabel 9 serta jenis kabel 100. 
Sebaliknya, residual maksimum ada pada respon kabel no. 15. 


REGRESI POLINOMIAL 


Bentuk regresi polinomial merupakan pengembangan dari regresi 
linier. Misalkan bentuk model linier dari regresi polinomial berderajat 
dua dengan satu variabel seperti persamaan |3.4|. 


Y 5 Pot Part Bor te (3.4| 


AprirKasi REGRESI POLINOMIAL 


Suatu artikel yang mengulas pengaruh produktivitas bisnis retail 
menduga bahwa factor ukuran toko (1000feet') memengaruhi 
produktivitas retail grosir yang diukur dalam ukuran “value added” 
(S). Data diperoleh seperti Tabel 3.2. (Mendenhall et al, 1999.) 


35 


Tabel 3.2 Data Aplikasi Regresi Polinomial 


a—ae es 





8 


3.0 14.5 





Dengan menggunakan data Tabel 3.2 akan dilakukan analisis regresi 
polinomial menggunakan tingkat signifikansi 54. 


Penyelesaian 


Dalam aplikasi regresi polinomial di atas, langkah-langkah dalam 
penyelesaian menggunakan analisis regresi berganda adalah sebagai 
berikut. 


PENDEFINISIAN VARIABEL DATA 
Perhatikan Tabel 3.2 terdapat 3 variabel data, yaitu Toko ke-, y, dan 
x. Jadi akan didefinisikan terlebih dahulu variabel-variabel tersebut. 
1. Buka PASW 18. 
2. Buka window PASW Data Editor — Variable View. 
 Variabeldata : Toko ke, isikan pada baris 1. 
Name : Toko ke 


Decimals : 0, abaikan kolom yang lain. 


36 


Variabel data : y, isikan pada baris 2. 
Name :y 
Decimals : 2, abaikan kolom yang lain. 

Variabel data : x, isikan pada baris 3. 
Name TX 
Decimals :1, abaikan kolom yang lain. 

Window PASW Data Editor- Variable View seperti Gambar 3.8. 
HH “Untitled2 (DataSet2) - PASW Statistics Data Editor 


File Edit View Data Transform Analyze DirectMarketing Graphs Utilities 


Aa sa KLAng 


1 Toko ke Numeric 8 0 N 
2 y Numeric 8 2 N 


3 Xx Numeric 8 0 N 


Gambar 3.8 Variable View Aplikasi Regresi Polinomial 


INPUT VARIABEL DATA 


Setelah variabel data didefinisikan, langkah selanjutnya memasukkan 
data sesuai dengan Tabel 3.2. 


1. Buka PASW Data Editor - Data View. 


2. Masukkan data sesuai dengan Tabel 3.2 sehingga PASW Data 
Editor — Data View nampak seperti Gambar 3.9. 


FF Untitled2 (DataSet2) - PASW Statistics Data EditemiNni 


File Edit View Data Transform Analyze Direct Mai 


ba Ya Kk 
| Toko ke y Xx 


1 1 4.08 21 
2 2 3.40 12 
3 3 3.51 25 
4 4 3.09 10 
5 5 2.92 31 
6 6 1.94 Ti 
Ir 7 411 20 
8 8 3.16 15 
9 9 3.75 25 
10 10 3.60 19 


44 


Gambar 3.9 Data View Aplikasi Regresi Polinomial 


37 


3. Simpan data yang sudah dimasukkan dengan nama: Aplikasi 
Regresi Polinomial. Data dapat dibuka pada Bonus CD dengan 
nama Aplikasi Regresi Polinomial.sav. 


Anarisis PASW 


Untuk menganalisis dengan PASW, user dapat melakukannya dari 
window aktif Variable View, Data View, maupun Data Viewer. 


1. Klik Analyze — Regression — Curve Estimation.... 


3g Aplikasi Regresi Polinomial.sav (DataSet2) - PASW Statistics Data ciri ”————— 


File Edit View Data Transform Analyze DirectMarketing Graphs Utilites Add-ons Window Hel 

















AA nj wo AM BAT 
om Heal, Descriptive Statistics , —e5i 
Tables , 
aa Toko ke y Compare Means » bar var var 

1 1 4. General Linear Model p 

2 2 3.4 Generalized Linear Models ? 

3 : 34 Mixed Models p 

4 4 3. Correlate , 

2 2 2 Regression , fil Linear... 

" : - Ang , Curve Estimation... 

8 8 34 dagmin bin : (3g Partial Least Sguares... 

9 9 31 Tea e (XI Binary Logistic... 
Dimension Reduction , 2, 

10 10 3.4 5 K3 multinomial Logistic... 

1 -. IR Ondinai 

12 Nonparametric Tests , TE 

— Forecasting , Pa Probit... 

- Survival , Ig Nonlinear... 

5 Multiple Response » | IRI weight Estimation... 

6 Missing Value Analysis... 2-Stage Least Sguares... 
Multiple Imputation » Optimal Scaling (CATREG)... 











Gambar 3.10 Analyze-Regression-Curve Estimation... 


Dari langkah 1 akan muncul kotak dialog Curve Estimation. Isikan: 


D Dependent(s): y, dengan cara arahkan kursor ke £&“ 
kemudian klik $# sehingga y masuk ke kotak Dependent. 


D Variable: x, dengan cara arahkan kursor ke # x kemudian 
klik $# sehingga x masuk ke kotak variable (Independent). 


Case Labels: Toko ke, dengan cara arahkan kursor ke 


# Tokoke kemudian klik W# sehingga Toko ke masuk ke 
kotak Case Labels. 


2. Klik @uadratic. 
3. Klik Display ANOVA table. 


Tampilan kotak dialog Curve Estimation seperti Gambar 3.11. 


38 





EH Curve Estimation 


Dependentis): Save... 








. 
Independent 
, @ variable: 
, 
| « 
O Time 
Case Labels: W Include constant in eguation 
- & Toko ke M! Plot models 
Models 
") Linear Pj Ouadratic ("| Compound (") Growth 
Logarithmic | | Cubic Ss Exponential 
(“1 Inverse "Power: ("J Logistic 
4! Display ANOVA table 














| OK | Lzaste Reset || Cancel || Help 











Gambar 3.11 Curve Estimation 


4. Klik OK. 


5. Output. Hasil output dapat dibuka pada Bonus CD dengan nama 
Aplikasi Regresi Polinomial.spv. 


Output 1 


Curve Fit 


Model Description 
Model Marne Mob 3 


Dependent variable 1 w 


Eguation 1 —uadratic 
Independent Variable pa 
Gonstant Included 


varlable Whose Values Label Ohserations in Toko ke 
Plots 


Tolerance for Entering Terms in Eguations 





Case Processing Summary 


Total Cases 
Escluded Case33 
Forecasted Cases 





Mewiy Created Cases 


3. Cases with a missing 
value in any variable are 
excluded from the analvsis. 


39 


Variable Processing Summary 


VYariables 


Dependent | Independent 


Mumiber of Positive Walues 10 


Mumber of Zeros O 
Mumber of Negative Values 


Mumber of Missing User-Missing 


values 
Swstem-Missing 





Output 2 
y 


@uadratic 


Model Summary 


Adjusted FR: Std. Error of 
R Sguare Sguare the Estirnate 


The independent variable is x. 





Output 3 


ANOVA 


Sum of 
Sguares Mean Sguare 


Regression 1.344 23.530 
Residual : 
Total 


The independent variable is x. 





Output 4 


coefficients 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
t Sig. 





# 058 4 635 
Rn 02 -4 248 
(constanti . 501 


40 


Output 5 


O Observed 
— Wuadratic 





ANALISIS DAN INTERPRETASI 


Output 1. Perhatikan Tabel Model Description, nampak bahwa 
variabel dependen adalah y dan independen x, dengan persamaan 
yang dibentuk adalah model regresi kuadratik. 


Tabel Case Processing Summary, memberikan informasi bahwa 
total data sebanyak 10 cases. Sedangkan Tabel Variable Processing 
Summary memberikan informasi tentang jumlah data yang bernilai 
positif, negative, O, dan missing data. Dari Tabel Variable Processing 
Summary diketahui semuanya ada 10 data bernilai positif. 


Output 2. Perhatikan Tabel Model Summary, dengan model regresi 


polinomial bentuk kuadratik nampak R” - 0.879 atau sebesar 87.94 
variabilitas variabel tergantung (dependen) y, dapat dijelaskan oleh 
variabel bebasnya (independen). Dari tabel yang sama diperoleh pula 


R 5 — 0.849 dengan standard error sebesar 0.25. 


41 


Output 3. Tabel ANOVA digunakan untuk melakukan uji signifikansi 
model regresi polinomial dengan langkah-langkah sebagai berikut: 


Lo H9 10055 50 

H8, #0,3j,i — 01,2, 
ii. ' Dipilih tingkat signifikansi 556. 
iii. “Tabel ANAVA. 


AHOYA 


3.199 1.599 | 25530 si 


Residual A34 F D3 
Total 3.637 g 


The independent variable is x. 





Perhatikan kolom Sig. diperoleh  Sig.-0.001. Karena 
& —0.05 » Sig —0.001 maka H, ditolak. Dengan kata lain, variabel x 


signifikan berhubungan kuadratik terhadap variabel y. 


Output 4. Dari Tabel Coefficients kolom Unstandardized 
Coefficients B, diperoleh model regresi kuadratik seperti (3.5J. 


Coefficients 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Goefficients 
3 sae 


He 
iconstanti 





7 5 —0.159 4 0.392x 4 0.009x” (3.5J 


Dari kolom t dan Sig dianalisis bahwa: 


e Koefisien 2,5, diperoleh t--0.318 dengan Sig.-0.76 karena 
a@ — 0.05 « Sig —0.76 sehingga dapat dikatakan bahwa &, 
tidak signifikan dalam model (3.51. 


42 


e Koefisien £,, diperoleh t-6.757 dengan Sig.-0.000 karena 

a@ —0.05 » Sig —-0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa , 
signifikan dalam model (3.5). 

e# Koefisien 2,, diperoleh t--6.188 dengan Sig.-0.000 karena 

@& —0.05 5» Sig —-0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa B, 
signifikan dalam model |3.5|. 

Output 5. Plot dalam output 5 merupakan plot kuadratik dari model 


(3.51. Nampak bahwa titik-titik sebaran data berada pada perse- 
kitaran fungsi kuadratik (3.51. 


REGRESI EKSPONENSIAL 


Bentuk regresi eksponensial merupakan salah satu bentuk dari 
model non linier. Model pendekatan regresi eksponensial seperti 
rumus |3.6|. 


Y- Bot (3.61 


AprikKAasi REGRESI FKSPONENSIAL 


Tabel 3.3 berisi data x dan y yang akan dicari model linier pen- 
dekatan menggunakan regresi ekponensial dan liniernya (Erika, 
2008). 


Tabel 3.3 Data Aplikasi Regresi Polinomial 





43 


Penyelesaian 


Dalam aplikasi regresi eksponensial di atas, langkah-langkah dalam 
penyelesaian menggunakan analisis regresi eksponensial sebagai 
berikut. 


PENDEFINISIAN VARIABEL DATA 
Perhatikan Tabel 3.3 terdapat 3 variabel data, yaitu No, x, dan y. 
Jadi akan didefinisikan terlebih dahulu variabel-variabel tersebut. 
1. Buka PASW 18. 
2. Buka window PASW Data Editor — Variable View. 
» Variabeldata : No, isikan pada baris 1. 


Name : No 


Decimals 

» Variabel data 
Name 
Decimals 

» Variabel data 
Name 


Decimals 


: 0, abaikan kolom yang lain. 
: x, isikan pada baris 2 

TX 

: 0, abaikan kolom yang lain. 
: y, isikan pada baris 3. 

:Y 


: 3, abaikan kolom yang lain. 


Window PASW Data Editor- Variable View seperti Gambar 3.12. 


CH) “Untitled3 (DataSet2) - PASW Statistics Data Editor 


File Edit View Data Transform Analyze DirectMarketing Graphs Utilities  Add-o 

S.S ii DD PE , | "aa 

Abs Yeo Kian Bu 
| Name Type Width | Decimals Label Vali 


Numeric 8 0 None 
Numeric 8 0 None 


Numeric 8 3 None 





Gambar 3.12 Variable View aplikasi regresi eksponensial 


44 


INPUT VARIABEL DATA 

Setelah variabel data didefinisikan, langkah selanjutnya memasukkan 
data sesuai dengan Tabel 3.3. 

1. Buka PASW Data Editor - Data View. 


2. Masukkan data sesuai dengan Tabel 3.3 sehingga PASW Data 
Editor — Data View nampak seperti Gambar 3.13. 


Ff “Untitled3 (DataSet2J - PASW Statistics Data Edicnkk 


File Edit View Data Transform Analyze Direct: 


3S Sa HE 





No Xx y 
1 1 1 5.000 
2 2 10 3.500 
3 3 20 3.100 
4 4 30 2.000 
5 5 40 1.900 
6 6 50 1.205 
N Fi 60 1.100 


Gambar 3.13 Data View aplikasi regresi eksponensial 


3. Simpan data yang sudah dimasukkan dengan nama: Aplikasi 
Regresi Eksponensial. Data dapat dibuka pada Bonus CD 
dengan nama Aplikasi Regresi Eksponensial.sav. 


AnNazisis PASW 


Untuk menganalisis dengan PASW, user dapat melakukannya dari 
window aktif Variable View, Data View, maupun Data Viewer. 


1. Klik Analyze-Regression-Curve Estimation.... 


PH Aplikasi Regresi Eksponensial.sav (DataSet2) - PASW Statistics Data Edi 


File Edit View Data Transform Analyze DirectMarketing Graphs Utilities Add-ons Window 

















SN i Reports » F22222 Wana Sa 

MN — Ni LK AN Baung | se ME3 Ea SA 
Descriptive Statistics » “| 
Tables , 

Na No x Compare Means Ph var var 

1 1 General Linear Model » 

2 2 1 Generalized Linear Models ? 

3 3 2 Mixed Models , 

4 4 $. Correlate , 

: . 1 Regression , fk Linear... 

7 7 | Loglinear » Curve Estimation... 

b 

8 Sem mis Hj Partial Least Sguares... 
Classify , 

9 5 E Binary Logistic... 

1 Dimension Reduction , IR 

U Multinomial Logistic... 

Ti Scale » Ba : 

12 Nonparametric Tests » Ordmal 

2 BG prahit 











Gambar 3.14 Analyze-Regression-Curve Estimation... 


45 


Dari langkah 1 di atas akan muncul kotak dialog Curve Estimation, 
isikan: 
D Dependent(s): y, dengan cara arahkan kursor ke &“ 
kemudian klik $# sehingga y masuk ke kotak Dependent. 


D Variable: x, dengan cara arahkan kursor ke &# « kemudian 
klik # sehingga x masuk ke kotak variable (Independent). 


5 Case Labels: No, dengan cara arahkan kursor ke & Toko ke 
kemudian klik $# sehingga No masuk ke kotak Case Labels. 


2. Klik Linear. 
3. Klik Exponential. 
4. Klik Display ANOVA table. 


Tampilan kotak dialog Curve Estimation seperti Gambar 3.15. 






































Curve Estimation (merem) 
Dependentis): (save | 
|? £y 
Independent 
@ variable: 
») | 
O Time 
Case Labels: M Include constant in eguation 
“ | £ No | IM Plot models 
Models 
4 Linear “| Guadratic ("| Compound (") Growth 
| Logarithmic | | Cubic Ms 4 Exponential 
| Inverse | Power: | Logistic 
WM! Display ANOVA table 
| OK | Paste || Reset || Cancel || Help 








Gambar 3.15 Curve Estimation 


4. Klik OK. 


5. Output. Hasil output dapat dibuka pada Bonus CD dengan nama 
Aplikasi Regresi Eksponensial.spv. 


46 


Output 1 


Curve Fit 


Model Description 
Model Mame Mao 6 
Dependent Variable Y 
Eguation Linear 


Esponential 


Independent Variable pa 
Constant Included 


Variable YYhose Values Label Observations in Mo 
Plots 





a. The model reguires all non-missing values to be positive. 


Lase Processing Summary 


Total Cases 
Escluded Cases3 
Forecasted Cases 


Mewiy Created Cases 





a. Lases with a missing 
value in any variable are 
excluded from ihe analysis. 


Variable Processing Summary 


Dependent | Independent 


Mumber of Positive Walues 


Mumber of Zeros 


Mumber of Negative Walues 


Number of Missing User-Missing 
Yalues 





Svstem-hissing 


Output 2 
y 


Lingar 


Model Summary 


Adjusted F Std. Error of 
R Sguare Sguare the Estimate 





The independent variable is x. 


Output 3 


ANOYA 


Sum of 
Sguares df mean Sguare F Sig. 





Regression 1 10.844 54.559 DOT 
Residual : ai A9 
Total EF 


The independent variable is x. 


Output 4 


Coefficients 


Unstandardized Coefficients Loefficients 
5 Ni 
x - 063 DOS - SF -7.386 001 
koma al al Dum 


Output 5 





Exponential 


Model Summary 


Adjusted F Std. Error of 
R Sguare Sguare the Estimate 
ae p oa ea| #9 


The independent variable is x. 





Output 6 


ANOYA 


Sumi of 
Sguares df mean Sguare F Sig. 





Regression 1 1.531 138170 
Residual 5 MO 
Total 5 


The independent variable is x. 


48 


Output 7 


Coefficients 


Sstandardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 





£ -.DzZf O02 - HB 13.718 DL 
(constanti Aata 330 14.720 DO0 


The dependent variable is Ini. 


Output 8 


0 Observed 
— Linear 
— Exponential 





ANALISIS DAN INTERPRETASI 


Output 1. Perhatikan Tabel Model Description, nampak bahwa 
variabel dependen adalah y dan independen x, dengan persamaan 
yang dibentuk adalah model Linier dan Eksponensial. 


49 


Tabel Case Processing Summary, memberikan informasi bahwa 
total data sebanyak / cases. Sedangkan Tabel Variable Processing 
Summary memberikan informasi tentang jumlah data yang bernilai 
positif, negatif, O dan missing data. Dari Tabel Variable Processing 
Summary diketahui semuanya ada 7 data bernilai positif. 

Output 2. Perhatikan Tabel Model Summary. Dengan model regresi 
linier »-8,4P5x nampak R'-0.916 atau sebesar 91.64 


variabilitas variabel tergantung (dependen) y, dapat dijelaskan oleh 


variabel bebasnya (independen). Dari tabel yang sama diperoleh pula 
R pa — 0.899 dengan standard error sebesar 0.446. 


Output 3. Tabel ANOVA digunakan untuk melakukan uji signifikansi 
model regresi linier dengan langkah-langkah sebagai berikut: 


napa 
ii. '” Dipilih tingkat signifikansi 556. 
iii. “Tabel ANAVA. 
ANOVA 


Sum of 
Sguares df mean Sguare F Sig. 





Regression 1 10.844 54.559 OUT 
Residual # A39 
Total FE 


The independent variable is x. 


Perhatikan kolom Sig. diperoleh  Sig.-0.001. Karena 
@ — 0.05 » Sig — 0.001 maka H, ditolak. Dengan kata lain, variabel x 


signifikan berhubungan linier terhadap variabel y. 


Output 4. Dari Tabel Coefficients kolom Unstandardized 
Coefficients B, diperoleh model regresi linier seperti (3.7). 


Coefficients 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 





X -.Df3 DO5 - H5 -1.I5h D0 
(constanti 4 440 30F 14.456 DO0 


50 


y — 4.444 —0.063x (3.7) 


Dari kolom t dan Sig dianalisis bahwa: 


e Koefisien £,, diperoleh t-14.456 dengan Sig.-0.000 karena 
a@ — 0.05 » Sig —-0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa , 
signifikan dalam model (3.7). 


e# Koefisien 2,, diperoleh t--/.386 dengan Sig.-0.001 karena 
@& —0.05 5 Sig —0.001 sehingga dapat dikatakan bahwa B, 
signifikan dalam model |3.7). 


Output 5. Dari Tabel Model Summary, dengan model regresi 


Eksponensial diperoleh R” -0.974 atau sebesar 97.446 variabilitas 
variabel tergantung (dependen) y, dapat dijelaskan oleh variabel 


bebasnya (independen) secara eksponensial. Dari tabel yang sama 


2 


diperoleh pula Rs, -0.969 dengan standard error sebesar 0.099. 


Apabila user membandingkan koefisien determinasi dari model 


regresi linier, nampak R? dari model regresi eksponensial lebih 
besar, artinya variabilitas y lebih banyak dapat diterangkan oleh 
variabel bebas x apabila model dalam bentuk eksponensial, 
dibanding dalam bentuk linier. 


Output 6. Tabel ANOVA digunakan untuk melakukan uji signifikansi 
model regresi eksponensial dengan langkah-langkah sebagai berikut: 


i. Ap : Po — 81 — 1) 
ii. '” Dipilih tingkat signifikansi 556. 
iii. “Tabel ANAVA 


ANOYA 


Sumi of 
Sguares df mean Sguare F Sig. 





Regression 1 1.531 138170 
Residual | 5 MO 
Total 5 


The independent variable is x. 


51 


Perhatikan kolom Sig. diperoleh  Sig.-0.000. Karena 
a — 0.05 » Sig —0.000 maka H, ditolak. Dengan kata lain, variabel x 


signifikan berhubungan eksponensial terhadap variabel y. Apabila 
user membandingkan uji ANAVA untuk regresi linier dengan 
eksponensial maka nampak bahwa nilai Sig dari regresi eksponensial 
lebih kecil, yaitu Sig-0.000. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa 
variabel bebas signifikan berhubungan secara eksponensial terhadap 
y. 


Output 6. Dari Tabel Coefficients kolom Unstandardized 
Coefficients B, diperoleh model regresi eksponensial seperti |3.8|. 


Coefficients 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Goefficients 


X -.DZf D02 - HOP 13.718 DO0 
(—onstanti Aata 330 14.720 DO0 


The dependent variable is Ind. 





7 54.857-4-—0.026e” 3.81 


Dari kolom t dan Sig dianalisis bahwa: 


»# Koefisien 25, diperoleh t-14.720 dengan Sig.-0.000 karena 
a —0.05 5» Sig —-0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa &, 
signifikan dalam model |3.8|). 


e# Koefisien 2, , diperoleh t--13.718 dengan Sig.-0.000 karena 
@& —0.05 5» Sig —-0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa &, 
signifikan dalam model |3.8|). 


Output 7. Dari plot, nampak bahwa sebaran data memang berada 
pada persekitaran, baik pada kurva linier maupun eksponensial. 
Memang kedua model |3.7| maupun (3.8) dapat digunakan sebagai 
model untuk menerangkan variabel x, namun dilihat dari nilai R” user 
dapat cenderung memilih model regresi eksponensial (3.8) sebagai 
model untuk menerangkan y. 


52 


